Sa. MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


BAG KD 
Penena pt http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
Jl. Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 





KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 04 Oktober 2020/16 Shafar 1442 Brosur No. : 2023/2063/IF 


Hidup sesudah mati (10) 


Setelah terjadi Yaumus-Saa'ah (hari kehancuran alam, dan semua makhlug 
sudah dimatikan oleh Allah), kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka 
terjadilah Yaumul-Ba'ts. 


Firman Allah SWT: 
na 3 A3 SIN 3 IA Sab Ia 3 H3 
5g (ana f Lg 8 BE ce a as ai 5 PAN KS 
P3 TAN 2 SA eh 333 3 oa Sai 
Lae ali IP Os (napi Y gs AU gia 
VA tag (Ve Ogah Ly SET 3A 


Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka 
tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). (68) 

Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) 
Tuhannya: dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan 
didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan diantara mereka 
dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. (69) 

Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya 
dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. (70) (AS. Az-Zumar : 68- 
70) 


Jati OB (YA WS (JAS SL 


3 Op333d Ek Oi3k (AJisal Wat (Aji 
BI ab IE ONE Ul Lte Oa 
A6 Ori 5g Wb Ov)isk 

ME TnolejUl (9 2 Jaja EL 


pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, (6) 

tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. (7) 

Hati manusia pada waktu itu sangat takut, (8) 

pandangannya tunduk. (9) 

(orang-orang kafir) berkata, “Apakah sesungguhnya kami benar-benar 
dikembalikan kepada kehidupan yang semula ? (10) 

Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang 
yang hancur lumat ? (11) 

Mereka berkata, “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang 
merugikan”. (12) 

Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, (13) 

maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. (AS. 
An-Naazi'aat : 6-14| 


(2 1)ogka ten II SAI s3 ABE Pu ai 
1g 


Gg YAN A59 La Ika GUS Ia Ka Ia 2 Clan 1 


Fa Pa 
- 2 w 


BS KA A86 533 Keaio YSS (rr)Oglasan 


Toga. o4 

#0 tm (orjoyaE 

Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari 
2 


guburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. (51). 

Mereka berkata, "Aduh celakalah kami ! Siapakah yang membangkitkan kami 
dari tempat tidur kami (kubur) ?". Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha 
Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya). (52) 

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka 
semua dikumpulkan Sa Kami. (53). IHR. Yaasiin : 51-53) 


Ne One aa aa 


a 


paska WES ala Kla Gl 3 dar, he 
25 UA Jaa C3 Ulas Kol Wil 

as 3g sand 8 Oem jl da Aa 
KAI somgl OVOgE aa a33 SIS Oo)osad 


Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah. (12) 

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 
kokoh (rahim). (13) 

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 
Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami 
jadikan dia makhlug yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta 
Yang Paling Baik. (14) 

Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. 
(15) 

Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di 
hari giyamat. (16) (AS. Al-Mu'minuun : 12-16| 


2 bat AL 


Pp OP on Ui RI AAN ASN 3 33 
JB 4 King SB 38 Kg GSM alan 
Shan A1 era ita 3 ee» AR Ea das ISI AA JSS 
Bi So HN Ia HAN Ad ade di Tu 
SEA AU KAI UI (oa 
Ja basa S5 3 TEA BLN IG (Wat sa 


Vo ia (Vo 3 


Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari gubur), maka 
(ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian 
dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal 
daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami 
jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami 
kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan 
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah 
kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) 
diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak 
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat 
bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah 
bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan 
yang indah. (5) 

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hag dan 
sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala suatu, (6) 

dan sesungguhnya hari giyamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya: 
dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam gubur. (7) (AS. 
Al-Hajj : 5-7) 


GA W (naa o 
SI Ta di IP Ga DN ya aah aa 
V toplad Mas AI Je M3 "AN Ls 


Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan 
dibangkitkan. Katakanlah, "Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu 
akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan". Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (GS. At-Taghaabun : 7| 


(SNOP Ce Ulee UB 3G Uh II Oak 


Pa 


(Cs Ya KA al KE (neiai GKI 3 
0-4 Hang (0 Jalad aja OA JI OA 


Dan mereka selalu mengatakan, "Apakah apabila kami telah mati dan menjadi 
tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan 
dibangkitkan kembali ?, (47) 

apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula) ?". (48) 
Katakanlah, "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang 
terkemudian, (49) 

benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. (50) 
(AS. Al-Waagi'ah : 47-50| 


IIES (1 on BI Uh SO) BIS 33 
Oia Walah GK 33 Wa II (ON o)ik am II TAS DI 
B3 KS IP ONE GE OA O von 
(O2)o1b5 A86 33-13 585 ca SB (A)ogets 
YA-IY ola 

5 


Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya. (13) 

Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat 
menghinakan. (14) 

Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. (15) 

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang 
belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali) ?. (16) 

Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula) ?". 
(17) 

Katakanlah, "Ya, dan kamu akan terhina". (18) 

Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka 
tiba-tiba mereka melihatnya. (19) IAS. Ash-Shaffaat : 13-19| 


o Pa 0 Pt! G aan Pa Oa g ikan Tt LALU - 
3 at OP BA yaa VI KI V3 SAE L 
YA 20) 

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam gubur) itu 


melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. 
Sesungguhnya Allah Maha Menoeng lagi Maha Melihat. (AS. Lugmaan : 28) 


(20) ag Ula bina Oi C3 Ulas US Se TS, 
IKU (oi Y Dee PP Ii 
aa IN 3 a Pa ae 
BBS Iii Hi DN Ogan 
I) Opi ata ORA SEL en (JUS SK 
OY 3 sela (ONE Yi 


Dan mereka berkata, "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan 
benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali 
sebagai makhlug yang baru ?". (49) 


6 


Katakanlah, "Jadilah kamu sekalian batu atau besi, (50) 

atau suatu makhlug dari makhlug yang tidak mungkin (hidup) menurut 
pikiranmu". Maka mereka akan bertanya, "Siapa yang akan menghidupkan kami 
kembali ?". Katakanlah, "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama". 
Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan 
berkata, "Kapan itu (akan terjadi) ?". Katakanlah, "Mudah-mudahan waktu 
berbangkit itu dekat", (51) 

yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memiuji- 
Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di dalam gubur) kecuali 
sebentar saja. (52) (AS. Al-Israa' : 49-52) 


3 5 , AA bw z0 , 01 90. 
3235 AU kulot! cita Lan (GE LA AN Ha ag 


1 AI. TER KS sega SE 


Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu ae Matan 
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan 
(mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah 
Maha Menyaksikan segala sesuatu. (AS. Al-Mujaadalah : €| 


S8 BA 0 Jia Ba A3 IA US KS Go 
2554 pal 3 KA 633 (OJO aa aa AR ag 


a o 


DD H5 BS OB Ia RA 
OI KL Gale Jp 3 OA ag JS (bae 


beta se (dag NE 


Barangsiapa berpaling daripada Al-@ur'an maka sesungguhnya ia akan memikul 
dosa yang besar di hari giyamat (100) 

mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban 
bagi mereka di hari giyamat, (101) 

(yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiwp sangkakala dan Kami akan 
mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru 


7 


muram: (102) 

mereka berbisik-bisik diantara mereka, "Kamu tidak berdiam (di dunia) 
melainkan hanyalah sepuluh (hari)". (103) 

Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang 
paling lurus jalannya diantara mereka, "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan 
hanyalah sehari “aa (104) (AS. Thaahaa : 100- "3 


Olatgerara ENI AAN 2 Km KEL Aga 2353 
BS AN dal ISP 3 IE (oa) AU 


Pa 


YES KN ad K3 S3 SI au 
8 V3 aka pa “53 ta Yin 31232 (ea 


oV-—00 saj (O Von 2 aka 


Dan pada hari terjadinya giyamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, 
"Mereka tidak berdiam (dalam gubur) melainkan sesaat (saja)" Seperti 
demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran). (55) 

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada 
orang-orang yang kafir), "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam gubur) 
menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit: maka inilah hari berbangkit itu, 
akan tetapi kamu selalu tidak meyagini(nya). (56) 

Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang dhalim 
permintaan udzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat 
lagi. (57) (AS. Ar-Ruum : 55-57) 


Bersambung ........ 


